KITA LAKUKAN 
PELAN-PELAN 


LAGI PULA, 
KITA SUDAH TAHU 
TEMPAT NOMOR 3 

BERSEMBUNYI. 








DEVIL 


NUMBER 42 


Cerita: Jangjin 
Gambar: Woombee 
Pemberi warna: Dyugong, Soongmon 

















KAU MEMBUATNYA 
SENDIRI? 


YAH... BISA 
DIBILANG BEGITU... 





SEPERTINYA 


Pr tery) PPL PSS orc 













AH, SAYA 
HAMPIR LUPA. 
SILAKAN NIKMATI 
MAKANAN ANDA! 





















KEMABIN SAYA MENCUCI 
DAN MENGERINGKANNYA. 
TAPI, SAYA BELUM SEMPAT 
MENYETRIKANYA... 


BEBERAPA 
WAKTU LALU, 
SAYA MENGGANTI 


PEWANGI BAJU. 
SAYA HARAP 
BOS MENYUKAINYA. 


































KAPAN SAJA! 





SAYA AKAN 
MEMBERI TAHU NOMOR 
TELEPON SAYA... 





TUNG, 
TUNGGU 
SEBENTAR! 









SEBENTAR, 
YOON HANNA. 


KENAPA KAU 
BEGITU BAIK PADAKU? 


KENAPA KAU 
PERCAYA SEKALI PADAKU? 





SAYA JUGA 
NGGAK TAHU. 


SAYA PERCAYA 
SAJA PADA BOS. 


INTUISI SAYA BAGUS, LHO! 
SAYA MERASA BOS 
ORANG YANG BAIK. 


OMONG KOSONG 
MACAM APA ITU 
? 





AH, TERNYATA 
SUDAH LARUT MALAM. 
WAKTU CEPAT SEKALI 


BERLALU, YA? BOS 
HARUS SEGERA PERGI. 













JANGAN 
MENGALIHKAN 
PEMBICARAAN. 


SELAMAT JALAN. 





$АМРА! 
KETEMU BESOK. 
Í 









‘SAMPAI 


KETEMU BESOK’... 





AKU BISA BERTEMU 
DENGANMU? 





AH, AROMANYA ENAK. 
> | 






























YA? 
TETANGGA DEPAN 
RUMAH? 






DIA SUDAH 
LAMA PINDAH. 













APA ANDA TAHU 
DIA PINDAH KE MANA? 














TENTU SAJA 
AKU NGGAK TAHU. 
SEPERTINYA DIA 
PINDAH KE RUMAH 
YANG BESAR. 


PASANGAN MUDA ITU 
SANGAT RAMAH... 





SAYA AKAN MEMINTA 
DUNIA IBLIS UNTUK 
BEKERJA SAMA MENCARI 
KEBERADAAN NOMOR 3. 


YA, BAGUSLAH. 


TAPI, TERNYATA INI 
CUKUP MENGEJUTKAN. 
AK мА TAY D 





BISA DIGANGGU SAAT 
MENULIS. 


YAH, SEKARANG 
2222 PYEONGHWA PASTI 
SEDANG BERSAMA 
NOMOR 3. 














SAYA SELALU 
PENASARAN... 










KENAPA ANDA 
TIBA-TIBA MENCARI 
NOMOR 3? 









YAH, NGGAK ADA YANG 
ISTIMEWA. KADANG AKU 
MERINDUKANNYA. 







DIA KAN 
MENGKHIANATI ANDA. 

TERLEBIH, DIA MENCINTAI IBLIS, 
BUKAN MANUSIA. 





KAU BERKATA 
SEOLAH KAU NGGAK 
MELAKUKANN Y 











AKU HARUS GIMANA 

BIAR DIA BISA SELALU 

A ADA DI SISIKU...? 
| 
= 































KALAU MAU 
MENGAKUI РОЗА, 


KITA HARUS KEMBALI... 
JAUH KE MASA LALU. 


KAU 
SUDAH BANGUN? 





BOS DI MANA? 





NOMOR 4 
MENYOBEK SURAT 
KONTRAK UNTUK 

MELINDUNGIMU. 


MENYOBEK 
SURAT KONTRAK? 


TERUS 
BAGAIMANA? 





NOMOR 4 


AKAN DILENYAPKA 


SAMPAI 
SAAT ITU TIBA, 
JIWAMU AKAN 
DITANGGUHKAN. 


SEMUA INGATANMU 
YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN KONTRAK 
AKAN DIHAPUS DAN 
KAU AKAN HIDUP 
NYAMAN. 


JIKA SAATNYA TIBA, 
JIWAMU AKAN PULIH 
SEPERTI SEMULA. 





TENANG SAJA. 
KAU NGGAK AKAN 
MENDERITA. 


KALAU NGGAK 
INGAT SEMUANYA, 
KAU NGGAK AKAN 
MENDERITA, HANNA. 








JANGAN HAPUS 
INGATANKU. 





KALAU KAU MENGHAPUS 
INGATANKU, AKU JUGA AKAN 


MELUPAKANMU, KAN? 





AKU JUGA 
NGGAK INGIN 
MELUPAKANMU... 


ITU TINDAKAN 
YANG EGOIS. 





AKU GOYAH HANYA 
KARENA UCAPAN ITU. 





KAU NGGAK 
BOLEH MENGATAKANNYA 
PADA SIAPA PUN. 
APA PUN YANG TERJADI. 


KAU HARUS 
BERPURA-PURA 
NGGAK MENGENALKU 
ATAU IBLIS LAIN 
SAAT BERPAPASAN. 





PAHAM? KAU HARUS 
PURA-PURA NGGAK MENGENALI 
KAMI, WALAUPUN KAGET, 
KAU SAMA SEKALI NGGAK 
BOLEH MENAMPAKKANNYA. 


BAHKAN 
SAAT NOMOR 4 
KEMBALI HIDUP... 





MUNGKIN 
LEBIH BAIK AKU 
MENGHAPUS 
INGATANMU. 





AKU AKAN 





AKU AKAN МЕМЕРАТІ JANJI. 















MEMANG, SEHARUSNYA 
AKU MENGHAPUS 
INGATANNYA. 





KENAPA AKU LEMAH 
TERHADAP HANNA...? 





BERSAMBUNG... 


